LAPORAN KINERJA 
LAKPESDAM PWNU NTB TAHUN 2021 


LAKPESDAM PWNU NTB 


LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2021 
Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (LAKPESDAM PWNU NTB) 


LAKPESDAM PWNU NTB 

Jl Sunan Ampel II Blok C no.10 BTN Bumi Kodya Asri 
Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Email : lakpesdampwnuntb@gmail.com 


PENGANTAR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 


Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan 
kehadirat Allah Swt, dengan berkah kesehatan dan kesempatan 
darinya, keluarga besar Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (LAKPESDAM PWNU NTB), tahun 
2021 ini dapat menerbitkan kembali laporan tahunan, yang 
merupakan dokumentasi program-kegiatan LAKPESDAM PWNU 
NTB selama satu tahun. 

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, semoga dengan bersholawat kepada beliau 
kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir, amiin. 

Laporan kerja tahun 2021 ini merupakan salah satu dari 
perwujudan komitmen dari segenap pengurus LAKPESDAM 
PWNU NTB masa khidmad 2019-2024, melakukan perbaikan 
menejerial kelembagaan di lingkungan Nahdlatul Ulama 
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimulai dari diri sendi 
(ibda'binafsik). Laporan kerja tahunan ini juga menjadi bagian 
dari upaya pertanggungjawaban dan keterbukaan LAKPESDAM 
PWNU NTB kepada Pengurus Wilayah Nahdatu Ulama Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dalam melakukan tugas mendinamisir 
Nahdlatul Ulama ditengah masyarakat (internal maupun 
eksternal) — melalui — serangkaian — program-kegiatan 
pengembangan SDM (diskusi, dialog, kajian, pelatihan), 
pendampingan masyarakat maupun advokasi kebijakan. 

Di tahun 2021, LAKPESDAM PWNU NTB telah 
melaksanakan program-kegiatan berdasarkan hasil rapat kerja 


v 


pengurus serta keputusan hasil musyawarah kerja Pengurus 
Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 
2019 di Pondok Pesantren Aomarul Huda Bagu. 

Pada tahun 2020, LAKPESDAM PWNU NTB berfokus diri 
pada pembenahan dan penguatan kelembagaan dengan 
melakukan recharging wawasan dan pemahaman mengenai 
tugas dan fungsi Lakpesdam sebagai perangkat lembaga di 
lingkungan Nahdlatul Ulama, dan penataan sarana dan 
prasarana lembaga untuk menunjang kerja-kerja organisasi. 
Sedangkan pada tahun 2021, LAKPESDAM PWNU NTB 
berikhtiar keluar membangun trust kepada pihak-pihak terkait, 
guna memberitahukan eksistensi, kapasitas dan sumberdaya 
yang dimiliki. Penguatan trust dilakukan dengan menawarkan 
konsep, ide dan gagasan, membangun MOU, serta 
mengeluarkan hasil-hasil kajian kepada pihak terkait. Upaya 
tersebut cukup mampu membuat LAKPESDAM PWNU NTB 
mendapatkan kepercayaan dari pihak terkait untuk menjadi 
patner dan mitra bekerjasama. Disamping itu, tugas-tugas 
kedalam juga menjadi prioritas seperti tetap komitmen 
mendukung proses pembangunan gedung, mendukung 
perkembangan UNU NTB serta penguatan struktur NU di akar 
rumput. 

Tentu belum ada kata maksimal dalam dua tahun 
pengkhidmatan ini, dengan adanya laporan kerja tahunan ini, 
menjadi jalan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan cara 
dan sistem bekerja dalam mendukung dan mendinamisir tugas- 
tugas dari kepengurus PWNU NTB dibawah kepernimpinan 
Prof.Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag. 

Kami berharap ada saran serta masukan khususnya dari 
keluarga besar PWNU NTB dan sahabat-sahabat di Lembaga 


dan Badan otonom, sehingga pengurus LAKPESDAM PWNU 
NTB masa khidmad 2019-2024 dapat berbuat lebih baik 
ditahun-tahun berikutnya, untuk kemajuan Nahdlatul Ulama 
Wamiyah dan Jamaah) di Nusa Tenggara Barat. 


Semoga bermanfaat. 
Wallohulmuwafig Ila Awamitthorieg 


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Mataram, Desember 2021 


Pengurus 
LAKPESDAM PWNU NTB 


JAYADI APIPUDDIN 
Ketua Sekretaris 


“ 


DAFTAR ISI 


HALAMAN CAVER 
HALAMAN JUDUL 
PENGANTAR PENGURUS 
DAFTAR ISI .... 


BAGIAN 1 
Bekerja Dengan Nilai dan Rencana .... 
BAGIAN 2 

Program-Kegiatan Tahun 2021 ... 
Bagian 3 

Kolaborasi dan Berjejaring 
Bagian 4 

Laporan Keuangan 
Bagian 5 

Profil Lakpesdam PWNU NTB .. 


LAMPIRAN-LAMPIRAN 


FB: likpesdam NU NTB IG : @lakpesdampwnuntb Web : Lakpesdampwnunth.com 


Wii 


Bagian 1 
Bekerja Dengan Nilai 
dan Rencana 


Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) sejak awal mula 
terbentuknya didasari atas kesadaran akan pentingnya 
pengembangan nilai dilingkungan Nahdlatul Ulama. Semisal 
komitmen untuk menjaga agar supaya NU tidak terlalu sibuk 
pada urusan politik prkatis sehingga melupakan tugas-tugas 
keummatan yang lebih penting. Mendinamisasi ajaran-ajaran 
ahlussunnah waljamaah supaya lebih kontekstual dalam 
merespon permsalahan keummatan seperti kebodohan, 
ketimpangan, pemiskinan, perampasan hak masyarakat akibat 
kebijakan yang tidak memihak serta perilaku kelompok atau 
individu yang merugikan orang lain. Juga upaya 
mentransformasi nilai-nilai mabadi khoiro ummah dalam relasi 
sosial-ekonomi masyarakat kekinian yang makin individualistik, 
matrealis dan ekslusif. 

Maka dalam konteks yang sama Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat (LAKPESDAM 
PWNU NTB) menjadikan nilai-nilai "Gonun Asasi, Khittah 
Nahdlatul Ulama dan mabadi khoiro ummah" sebagai spirit, 
motivasi dan pedoman dalam mengaktualisasikan semangat 
khidmad dan menjalankan amanah selama diberikan mandat 


untuk mengurusi pengembangan sumberdaya manusia di 
lingkungan NU Nusa Tenggara Barat. 

Supaya senantiasa on the treck maka, sebelum bekerja 
LAKPESDAM PWNU NTB merefleksikan kembali ajaran dan nilai- 
nilai yang menjadi pedoman dilingkungan NU, yang kemudian 
dapat menuntun pengurus dalam menjalankan program- 
kegiatan keagamaan, kemasyarakatan maupun kebangsaan. 
Minimal dengan memahami niali-nilai yang ada di NU, 
pengurus memiliki orientasi serta tumbuh semangat 
berkhidmad dalam pengembangan jamiyah dan jamaah 
Nahdlatul Ulama sesuai dengan batas-batas kemapuan dan 
kapasitas yang dimiliki. 

Sejalan dengan tata nilai diatas, dalam bekerja 
LAKPESDAM PWNU NTB masa khidmad 2019-2024, melakukan 
perencanaan program-kegiatan yang disesuaikan dengan 
kebutuhan, konteks dan kemampuan lembaga baik yang 
berhubungan dengan ketersediaan SDM maupun keuangan. 
Tahun 2021, LAKPESDAM PWNU NTB berfokus pada tiga 
agenda utama yaitu : 

1. Membangun kepercayaan (trust) pihak luar (as 
sidgu). Upaya ini menjadi salah satu agenda untuk 
menarik orang lain (pemerintah, swasta, perusahaan 
maupun komunitas) tertarik dan mau menjadi mitra 
LAKPESDAM PWNU NTB. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut, Pengurus melakukan penataan manajement, 
menyiapkan SDM berskil, terampil dan profesional. 
Mampu tampil dan memberi gagasan berbeda, 
kekinian serta memberikan manfaat yang nyata bagi 

ra kerjasama maupun kepada masyarakat. 


2. Membuat jejaring dan kontak. Menyadari bahwa 
tidak mampu bekerja sendiri dan kesulitan dalam 
menjangkau isu-isu spesifik, keterbatasan informasi 
maupun penjangkauan komunitas, LAKPESDAM 
PWNU NTB membutuhkan jejaring dan kontak kerja. 
Jejaring dan kontak ini berlaku kedalam (keluarga 
besar NU, struktur maupun kultur) dan keluar (semua 
pihak diluar NU). Dengan adanya jejaring dan kontak 
person akan memudahkan LAKPESDAM PWNU NTB 
terhubung dengan orang lain, memudahkan 
memahami situasi dan dinamika lapangan serta dapat 
bersama-sama mencarikan alternatif penyelesaian 
masalah — maupun — pengembangan — menjadi 
pengetahuan dan pengalaman yang menginspirasi 

3. Respons Isu tematik. Kecepatan LAKPESDAM PWNU 
NTB dalam merespon isu dan dinamika dilapangan 
menjadi tuntutan yang harus terus dibiasakan. 
Respons tersebut penting untuk mendorong 
kehadiran NU ditengah permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. Tentu respons tersebut dalam koridor 
kapasitas dan kedalaman pengetahuan yang dimiliki 
LAKPESDAM, — menghindari — blunder — serta 
kontraproduktif dengan apa yang sesungguhnya 
menjadi permsalahan utama. Dalam melakukan 
respons LAKPESDAM PWNU NTB dilakukan dengan 
menggelar dikusi, kajian, penelitian, advokasi, dan 
membuat rilis media. 

4. Mendukung dan mengawal program PWNU NTB. Tak 
kalah penting adalah LAKPESDAM tetap komitmen 
mengawal program prioritas PWNU NTB seperti 


a 


pembangunan kantor, pengembangan UNU NTB dan 
pengutan struktur dan kultur NU. Dalam setiap upaya 
mendinamisir NU, LAKPESDAM tetap memperhatikan 
kebijakan prioritas PWNU NTB, sehingga dalam setiap 
tahun dipastikan LAKPESDAM dapat terus 
berkontribusi mensukseskan program prioritas 
tersebut. 


Dapat diuraikan skema bagaimana LAKPESDAM PWNU 
NTB bekerja dengan nilai dan rencana : 


MABADI KHAIRA UMMAH 
NAHDLATUL ULAMA 


Pengertian Mabadi Khaira Ummah 


Mabadi Khaira Ummah merupakan langkah awal 
pembentukan umat terbaik. Gerakan Mabadi Khaira Ummah 
merupakan langkah awal pembentukan "umat terbaik” (Khaira 
Ummah) yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas 
amar makruf nahi mungkar yang merupakan bagian terpenting 
dari kiprah NU karena kedua sendi mutlak diperlukan untuk 
menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridiai Allah SWT. 

Sesuai dengan cita-cita NU. Dan nahi mungkar, adalah 
menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, 
merusak dan merendahkan, nilai-nilai kehidupan dan hanya 
dengan kedua sendi tersebut kebahagiaan lahiriah dan bathiniyah 
dapat tercapai. Prinsip dasar yang melandasinya disebut "Mabadi 
Khaira Ummah”. 

Kalimat Khaira Ummah diambil dari kandungan Al-Auran 
Surat Ali Imran ayat 110 yang Artinya : “Kamu adalah umat yang 
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. sekiranya Ohli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik." 


Tujuan Mabadi Khaira Ummah 


Sementara itu kebutuhan strategis NU dewasa ini pun 
semakin berkembang. NU telah tumbuh menjadi satu organisasi 


massa besar. Tetapi, meskipun tingkat kohesi kultural diantara 
warga tinggi, kita tidak dapat mengingkari kenyataan, betapa 
lamban proses pengembangan tata organisasinya. Dihampir 
semua tingkatan kepengurusan dan realisasi program masih 
terlihat kelemahan manajemen sebagai problem serius. 
Menyongsong tugas-tugas berat di masa datang semua persoalan 
(pembinaan tata organisasi ini perlu segera ditangani. Jika ditelaah 
lebih mendalam, nyatalah bahwa prinsip-prinsip dasar yang 
terkandung dalam Mabadi Khaira Ummah tersebut memang amat 
relevan dengan dimensi personal dalam pembinaan manajemen 
organisasi baik usaha (bisnis) maupun organisasi s0: 

Manajemen organisasi yang baik membutuhkan sumber 
daya manusia yang tidak saja terampil, tetapi juga berkarakter 
terpuji dan bertanggung jawab. Dalam pembinaan organisasi NU, 
kualitas sumber daya manusia semacam ini jelas dibutuhkan 
Dengan demikian, gerakan Mabadi Khaira Ummah tidak saja 
relevan dengan program pengembangan ekonomi, tetapi juga 
pembinaan organisasi pada umumnya. Kedua hal ini yang akan 
menjadi arah strategis pembangkitan kembali gerakan Mabadi 
Khaira Ummah kita nantinya, disamping bahwa sumber daya 
manusia yang dapat dikembangkan melalui gerakan Ini pun akan 
menjadi kader-kader unggul yang siap berkiprah aktif dalam 
mengikhtiarkan kemashlahatan umat, bangsa dan negara pada 
umumnya. 

Untuk menindaklanjuti hal itu maka pada Muktamar NU di 
magelang 1939 ditetapkan prinsip-prinsip pengembangan sosial 
dan ekonomi yang tertuang dalam Mabadi Khoiro Ummah yaitu : 
pertama Ashshidgu (benar) tidak berdusta, kedua al wafa bil ahd 
(menepati janji) dan ketiga ta'awun (tolong menolong). Ini 
dikenal dengan Mabadi Khoiro Ummah as Tsalasah (Trisila 
Mabadi). 


Sesuai perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi, maka 
kemudian dalam Munas NU di Lampung 1992 Mabadi Khoiro 
Ummah Atshalasah itu dikembangkan menjadi Imabadi khooro 
ummah Al-Khamsah (Pancasila Mabadi), dengan menambahkan 
prinsip “adallah (keadilan) dan Istigomah (konsistensi, keteguhan). 
Bahkan menurut KH. Ahmad Siddig dalam negara yang 
berdasarkan Pancsila maka mabadi ini digunakan sebagai sarna 
mengembangkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat sosialis 
religius yang dicita-citakan NU dan oleh Negara. 

Prinsip pengambangan sosial ekonomi yang dirumuskan 
oleh para ulama ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi 
memiliki arti yang sangat besar sekaligus mendalam. Sesuai 
dengan prinsip bisnis moderan, maka As Sidgu (trust) memiliki 
posisi yang sangat penting dalam pengembangan bisnis. Apalagi al 
wafa bil ahd (menepai janji) merupakan indikasi bonafid tidaknya 
sebuah organisasi atau lembaga bisnis. Prinsip keadilan dan 
konsistensi sangat perlu ditegaskan saat ini, karena ditengah 
sistem kapitalis, keadilan menjadi sangat langka, karena itu perlu 
ditegaskan kembali. 

Bagaimanpun seringkali masalah moral ekonomi diabaikan 
dalam kenyataan, semua masyarakat menghendaki adanya moral 
dalam ekonomi. Justru karena semakin langka itu kehadirannya 
semakin dibutuhkan, karena hal itu yang akan memungkinkan 
ekonomi berjalan. Ketika hukum masih bisa dipercaya, ketika 
transaksi masih bisa dipegangi dan ketika kesepakatan masih bisa 
saling dihormati, Prinsip moral yang melandasi keseluruhan relasi 
sosial terutama dibidang ekonomi itulah yang dikehendaki oleh 
mabadi khoiro ummah, untuk menciptkan kehidupan saling 
percaya sehingga memungkinkan dilakukan kerjasama. 

Berikut ini disampaikan piagam mabadi khoiro ummah yang 
dicetuskan pada Muktamar NU di Magelang 1939 dan 
disempurnakan pada Munas di Lampung 1992 : 


PIAGAM 
MABADI KHAIRA UMMAH 


Yang perlu dicermati selanjutnya dalah perbedaan 
konteks zaman antara massa gerakan Mabadi Khaira Ummah 
pertama kali dicetuskan dan masa kini. Melihat besar dan 
mendasarnya perubahan sosial yang terjadi dalam kurun 
sejarah tersebut tentulah perbedaan konteks itu membawa 
konsekuensi yang tidak kecil. Demikian pula halnya dengan 
perkembangan kebutuhan internal NU Sendiri. Oleh karena itu 
perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan pengembangan dari 
gerakan Mabadi Khaira Ummah yang pertama. agar lebih 
jumbuh dengan konteks kekinian. 

Jika semula Mabadi Khaira Ummah hanya tiga butir, maka 
dua butir perlu ditambahkan untuk mengantisipasi persoalan 
kontemporer. Yaitu : al-'Adalah dan al-Istigamah, Yang dapat 
pula disebut dengan “Al-Mabadi Al- Khamsah". Dengan 
kerincian berikut ini : 


'As-Shidgu, butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, 
kesungguhan. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan, 
ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang 
di bathin. Tidak memutarbalikkan fakta dan memberikan 
informasi yang menyesatkan, jujur saat berfikir dan 
bertransaksi. Mau mengakui dan menerima pendapat yang 
lebih baik. 


Al-Amanah wal-Wafa bil 'ahd, Yaitu melaksanakan semua 
beban yang harus dilakukan terutama hal-hal yang sudah 
dijanjikan. Karena itu, kata tersebut juga diartikan sebagai 

9 


dapat dipercaya dan setia, dan tepat pada janji, baik bersifat 
diniyah maupun itimalyah. Semua ini untuk menghindarkan 
beberapa sikap buruk seperti manipulasi, dan berkhianat. 
Manah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan pada Allah. 


Al-“Adalah, berarti bersikap obyektif, proposional dan taat 
asas, yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu 
pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi 
dan kepentingan pribadi. Distorsi semacam itu bisa 
menjerumuskan orang pada kesalahan dalam bertindak. 
Dengan sikap adi,proporsional dan obyektif, relasi sosial dan 
bertransaksi ekonomi 'akan berjalan lancar — saling 
menguntungkan. 


At-Ta'awun, tolong menolong merupakan sendi utama dalam 
tata kehidupan masyarakat : manusia tidak dapat hidup sendiri 
tanpa bantuan pihak lain. Ta'awun berarti bersikap setia kawan, 
gotong royong, dalam kebaikan dan takwa, Ta'awun 
mempunyai arti timbal balik yaitu memberi dan menerima. 
Oleh karena itu, sikap ta'awun mendorong setiap orang untuk 
bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat 
disumbangkan kepada orang lain untuk kepentingan bersama, 
yang ini juga berarti langkah untuk mengkonsolidasikan 
masyarakat. 


Istigamah, dalam pengertian teguh, ajeg-jejeg, dan konsisten. 
Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, dan 
tuntunan para salafus shalihin dan aturan main serta rencana 
yang disepakati bersama. Ini juga berarti kesinambungan dan 
keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, 


10 


sehingga kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling 
menopang seperti sebuah bangunan. Ini juga berarti bersikap 
berkelanjutan dalam sebuah pproses maju yang tidak kenal 
henti untuk mencapai tujuan, 


Kebangkitan kembali prinsip Mabadi Khoiro Ummah ini 
didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dan tantangan nyata yang 
dihadapi oleh NU khususnya dan bangsa Indonesia pada 
umumnya. Kemiskinan dan kelangkaan sumberdaya manusia, 
kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial adalah 
keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan NU! 
pada khususnya. Sebagai nilai-nilai universal butir-butir Mabadi 
Khoiro Ummah dapat dijadikan sebagai jawaban langsung bagi 
problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsa 
ini. 


Diikhtisarkan dari Muktamar NU Magelang 1939 dan 
Munas NU Lampung 1992 


1 


Bagian 2 
Program-Kegiatan Tahun 
2021 


Tahun 2021, Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (LAKPESDAM PWNU NTB) 
menjalankan mandat program prioritas PWNU NTB dan hasil 
rapat kerja pengurus yang sebelumnya telah ditetapkan dan 
disepakati. Program-kegiatan selama satu tahun ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian aktivitas yaitu : 

1, Aktivitas Internal, aktivitas ini merupakan pelaksanaan 
program-kegiatan yang sudah dirancang untuk 
dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Lakpesdam 
PWNU NTB selama lima tahun masa kepengurusan. 
Aktivitas ini berupa program-kegiatan yang terencana 
dan situasional dalam rangka merespon dan 
mendinamisir isu-isu faktual yang harus direspon oleh 
Lakpesdam PWNU NTB. 

2, Aktivitas Eksternal, aktivitas ini merupakan kegiatan 
Lakpesdam PWNU NTB dengan jejaring dan mitra kerja 
yang selama ini memiliki kesamaan dan keterkaitan 
dengan program-kegiatan yang Lakpesdam PWNU NTB 
inisiasi dan kerjakan. Aktivtas ini dapat berupa 
undangan diskusi, dialog, workshop, pelatihan, fasilitasi, 
penulisan, teknikal asistansi dan kerjasama kegiatan. 
Dalam konteks ini Lakpesdam PWNU NTB dapat 


13 


diundang sebagai peserta, fasilitator dan atau ahli yang 
dimintai pendapat, keahlian dan pandangannya. 


Program-kegiatan ini menjadi penting dan relevan 
disampaikan sebagai sebuah aktivitas organisasi yang terus 
berbenah dan mengembangkan diri menjadi organisasi yang 
maju, profesional, terbuka dan memberi manfaat, baik 
dilingkungan Nahdlatul Ulama maupun dengan pihak-pihak 
terkait lainnya di luar Nahdiatul Ulama. Disamping itu juga, 
sebagai cara pengurus LAKPESDAM PWNU NTB mengabarkan 
kepada pihak diluar dirinya, juga sebagai sarana menunjukkan 
eksistensi kepada pihak lain serta pertanggungjawaban atas 
amanah yang diberikan. 

Dengan cara seperti ini, diharapkan LAKPESDAM PWNU 
NTB dapat dipercaya (internal dan eksternal) dalam 
memberikan sumbangsih saran, fikiran dan menjadi mitra 
strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, 
humanis dan memberi manfaat bagi banyak orang melalui 
program-kegiatan dengan masyarakat. 


14 


Selama setahun (2021) program kegiatan yang sifatnya 
internal yang dilaksanakan LAKPESDAM PWNU NTB dapat 
diklasifikasi sebagai berikut : 


A. Rapat Kerja Tahun 2021 

Rapat kerja tahunan dilaksanakan Pengurus 
Lakpesdam PWNU NTB pada tanggal 14 Januari 2021 
bertempat di hotel fizz Mataram, Kegiatan Ini dilakukan 
untuk merespon dan menerjemahkan rencana strategis 
Lakpesdam PWNU NTB lewat rancangan program-kegiatan 
untuk mendukung pencapaian target kinerja selama 5 
tahun masa khidmad. 

Rapat kerja ini menghasilkan rumusan program- 
kegiatan Lakpesdam PWNU NTB selama satu tahun (2021) 
yang berpedoman pada Renstra Lakpesdam PWNU NTB 
2019-2024. Berikut adalah hasil rapat kerja tahunan 
Lakpesdam PWNU NTB : 


1s 


Dari renstra yang telah ditetapkan, maka pada 
tahun 2021 Lakpesdam PWNU NTB menetapkan program 
kerja dengan fokus pertama di program pengembangan 
kajian dan pemikiran, kedua kaderisasi, ketiga 
pemberdayaan masyarakat, keempat advokasi kebijakan 
dan kelima pengembangan Ke-NU-an. Lima program inilah 
yang menjadi fokus Lakpesdam PWNU NTB untuk 
dikerjakan. 


B. Pengembangan Kajian dan Pemikiran 
1 Penelitian Dampak PP 109 Terhadap Industri Hasil 
Tembakau di Pulau Lombok 


Penelitian ini dilakukan di 
Provinsi Jawa Timur dan 
Nusa Tenggara Barat. 
penelitian ini merupakan 
kerjasama — Lakpesdam 
PBNU dengan Asosiasi 
Petani Tembakau 
Indonesia (APTI) dimana 
Lakpesdam PWNU NTB 
sebagai peneliti lokal 
untuk wilayah — Nusa 
Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana dampak pelaksanaan PP 109/2012 terhadap 
IHT di Madura, Rembang, dan Lombok, dan bagaimana 
dampak pelaksanaan PP 109/2012 terhadap 
kesejateraan petani tembakau di Madura, Rembang, 
dan Lombok? 


16 


2 


Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan 
masalah yaitu pertama, bagaimana — dampak 
pelaksanaan PP 109/2012 terhadap IHT di Madura, 
Rembang, dan Lombok? Kedua, bagaimana dampak 
pelaksanaan PP 109/2012 terhadap kesejateraan petani 
tembakau di Madura, Rembang, dan Lombok? 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif model studi kasus. Studi kasus 
dilakukan di 3 daerah penghasil tembakau, yaitu 
Madura, Rembang, dan Lombok, dengan 
memperhatikan karakteristik tembakau dan relasi IHT 
dan petani. Sedangkan Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi literatur, observasi lapangan, 
wawancara, dan FGD. 


Penelitian Kolaborasi Akses dan Kualitas Layanan di 
Rumah Ibadah 

Kegiatan penelitian ini merupakan tindaklanjut dari 
kegiatan MOU antara Fakultas Ushuluddin dan Studi 
Agama UIN Mataram dengan LAKPESDAM PWNU NTB. 
Penelitian kolaboratif ini adalah salah satu dari poin 
yang disepakati dalam MOU. Kedepan Lakpesdam 
PWNU dengan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 
akan bermitra untuk melakukan kajian dan penelitian 
terkait isu-isu yang menjadi kebutuhan sekaligus 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Selain penelitian, pemberdayaan masyarakat 
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama juga akan terus 
menempatkan Mahasiswanya untuk — melakukan 


” 


program pemagangan atau PKL di Lakpesdam PWNU 
NTB. 


3. Penyusunan Dokumen SWOT dan Analisa Sosial 
Persiapan Relokasi Pengungsi Ahmadiyah 

Penyusunan dokumen SWOT dan Analisa Sosial 
dibuat untuk — mendukung 
persiapan rencana relokasi 
warga Ahmadiyah dari lokasi 
pengungsian yang berada di 
Kota Mataram dan Praya 
Lombok Tengah. Penyusunan 
dokumen ini juga 
mendapatkan dukungan dari 
Humans Right Working Group 
(HRWG) yang juga merupakan 
NGO yang menaruh perhatian 
pada isu-isu diskriminasi dan 


pelanggaran HAM. 

Kegiatan penyusunan SWOT dan Analisa Sosial 
dilakukan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok 
Barat yang rencananya menjadi lokasi relokasi warga 
Ahmadiyah. 


4. Forum Silatul Afkar : Idieologi dan Lembaga Pendidikan 
Transnasional di NTB 
Untuk pengembangan pemikiran dan respons 
Situasi perkembangan dan menjamurnya lembaga 
pendidikan trnasnasional di NTB, Lakpesdam PWNU NTB 
mengundang Dr. Ali Muhtarom berdiskusi mengkaji 


18 


5. 


(perkembangan lembaga pendidikan transnasional yang 
ada di NTB. Pada kesempatan yang sama Lakpesdam 
PWNU NTB juga mengundang Dr. Harfin Zuhdi untuk 
memberikan pemaparan atas kajian-kajian yang telah 
dilakukan sebagai akademisi sekaligus pengurus FKPT 
NTB, yang sedikit banyak mengetahui keberadaan 
lembaga pendidikan ini di NTB. 


Penulisan Praktik Baik Bekerja Dengan Anak 

Pengalaman bekerja diisu anak selama kurang lebih 
4 tahun terakhir, dan kolaborasi yang terjalin dengan 
berbagai stakeholder membuat Lakpesdam PWNU NTB 
diminta menularkan apa yang sudah dilakukan selama 
berkegiatan diisu anak. Interkasi dan pelibatan Dinas 
Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB oleh 
Lakpesdam PWNU NTB dalam beberapa even kegiatan 
serta masukan-masukan terkait isu perlindungan anak 
membuat pihak DP3AKB meminta Lakpesdam PWNU 
NTB terlibat dalam penulisan praktik baik bekerja 
dengan anak 

Penulisan praktik baik ini, difasilitasi oleh Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA) NTB yang didukung oleh 
DP3AP2KB Provinsi NTB. 


Penulisan Faeture Moderasi Beragama 

Kerjasama Lakpesdam PWNU NTB dengan 
Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah 
terjalin selama ini, terus terjalin dan memberikan 
kepercayaan kepada Lakpesdam PWNU NTB untuk 
terlibat dan menjadi mitra dalam advokasi dan 


19 


(pemantauan isu-isu kebebasan beragama yang terjadi di 
Nusa Tenggara Barat. 

Kementerian Agama Republik Indonesia meminta 
kerjasama Lakpesdam PWNU NTB terlibat dalam 
penulisan praktik baik pengelolan moderasi beragama 
(kebaragaman, toleransi dan bina damai) untuk dimuat 
dalam website Kementerian Agama.Kementerian agama 
meminta 20 naskah tulisan dalam bentuk feature yang 
mengangkat kiprah individu, komunitas maupun 
lembaga yang bergerak dalam penguatan isu moderasi 
beragama. Ada 3 tulisan dari kader dan pengurus 
Lakpesdam PWNU NTB yang masuk dan lolos seleksi 
penulisan. 


Penulisan Buku Jejak Minoritas 

Untuk mendokumentasikan proses dan hasil-hasil 
advokasi Lakpesdam PWNU NTB pada isu toleransi, 
keberagaman dan kebebasan beragama yang telah 
cukup lama ditekuni dan banyak menjadi bahan diskusi 
pihak terkait. Lakpesdam PWNU NTB berupaya 
malakukan pendokumentasian dengan membuat 
penulisan buku. Penulisan sampai saat ini sudah finis 
dan diakhir tahun buku yang diberi judul “jejak 
Minoritas” akan diterbitkan. 


Diskusi Reguler Akses dan Kualitas Layanan Keagamaan 
'Bagi Penyandang Disabilitas 

Untuk terus mengasah kepedulian dan 
keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marginal 
“dalam hal ini penyandang disabilitas. Lakpesdam PWNU 


20 


NTB menggelar diskusi dengan Direktur Yayasan 
Disabilitas Mandiri Indonesia (DMI) Irfan Rustandi. 

Disk digelar untuk mencaritahu pengalaman 
dan permasalahan yang dialami penyandang disabilitas 
dalam rangka mengambil dan mengimplementasikan 
hak mereka dalam hal ekpresi — ritual 
'keagamaan/keyakinan dirumah ibadah. Kegiatan diskusi 
dilaksanakan di Kantor Lakpesdam PWNU NTB pada 
bulan september 2021. 


C. Kaderisasi 
Ditahun 2021, Lakpesdam PWNU NTB belum dapat 
melaksanakan kegiatan kaderisasi yang sifanya formal 
seperti PKPNU maupun MKNU secara mandiri. Pada tahun 
ini, Lakpesdam mengambil peran sebagai panitia pelaksana 
yang mendukung kegiatan MKNU oleh PWNU NTB 
bertempat di hotel Grand Legi Mataram. Selain sebagai 
panitia Lakpesdam juga 
mendelagasikan 10 orang 
pengurus dan — kader 
untuk mengikuti 
madrasah kader NU. 
Ditahun 2021 
Lakpesdam PWNU NTB 
merekrut staf untuk 
dikader sekaligus 
membeckup kerja-kerja pengurus dalam menjalankan 
aktivitas program. Penambahan staf ini sebanyak satu (1) 
orang. 


2 


D. Pemberdayaan Masyarakat 

1, Perjanjian Kerjasama Penyusunan Desa Satu Data 

dengan Desa Kedaro dan Desa Cendi Manik 
Ditahun 2021, Lakpesdam PWNU NTB terus 
melanjutkan kerjasama program pembuatan desa satu 
| data. Ditahun 
2021 Lakpesdam 
PWNU NTB 
bekerjasama 
dengan dua desa 
baru yaitu desa 
Kedaro dan desa 


.. gg Sendi Manik di 


Kecamatan 


Sekotong Kabupaten Lombok Barat. 

Selain memfasilitasi desa memiliki basis data 
mengenai dirinya guna memudahkan dalam mendesain 
dan membuat perencanaan pembangunan, program ini 
juga dapat membantu Lakpesdam PWNU NTB 
mengetahui situasi didesa, yang selanjutnya dapat 
menjadi rujukan Nahdlatul Ulama dalam melakukan 
kegiatan pemberdayaan dan penguatan dakwah NU. 


2. MOU Lakpesdam PWNU NTB Dengan Fakultas 
Ushuluddin dan Sosiologi Agama UIN Mataram 
Selain membangun kerjasama dan kemitraan 
dengan pemerintah desa, Lakpesdam PWNU NTB juga 
membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, dalam 
hal ini Fakultas Ushuluddin dan Sosiologi Agama 
Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Lakpesdam 


22 


PWNU NTB membuat MOU dengan FUSA UIN Mataram 
dibidang penelitian, pemberdayaan masyarakat dan isu- 
isu yang berkaitan dengan homebase keilmuan Fakultas 
Ushuluddin dan Sosiologi Agama. Disamping itu, 
Lakpesdam PWNU NTB dijadikan mitra kerja untuk 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin dan Sosiologi Agama UIN Mataram. MOU 
dilaksanakan pada bulan oktober 2021 bertempat di 
Lesehan Dapur Selaparang Rembiga Mataram. 


3. lokakarya Penyusunan Bahan Kerja dan Budget Plan 
Program Desa Satu Data 

Program Desa Satu Data yang didesain Lakpesdam 
PWNU NTB untuk memfasilitasi desa memiliki satu basis 
data sebagai rujukan dalam — merencanakan 
pembangunan, memperbaiki pelayanan serta 
mengintervensi/penanggulangan kemiskinan di desa. 
Sejauh ini belum memiliki standar baku dan kebutuhan 
anggaran yang real untuk memastikan program ini bisa 
berjalan dengan maksimal. 

Berangkat dari situasi tersebut, dilaksanakan 
kegiatan lokakarya penyusunan bahan kerja dan standar 
anggaran untuk mendukung program tersebut. 
Bertempat di lesehan dapur selaparang, pengurus 
Lakpesdam PWNU NTB membuat lokakarya dan 
menetapkan standar kerja dan anggaran untuk program 
Desa Satu Data. 


4. Advokasi Kebijakan 
1. Pemantauan Bantuan Sosial Covid-19 


23 


Pemantauan bantuan sosial covid-19 tahun 2021, 
merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya 
ditahun 2020 dilakukan kegiatan serupa yang di 
cukup berhasil dalam memetakan problem dan praktik 
baik pengelolaan dan atau distribusi bantuan sosial 
(kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. 

Ditahun 2021, kegiatan pemantauan dilakukan di 55 
kabupaten/kota se-Indonesia, dimana di Nusa Tenggara 
Barat, kegiatan pemantauan dilakukan di Kota Mataram, 
Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan 
Kabupaten Dompu. 

Dalam pemantauan ini, Lakpesdam PWNU NTB 
tetap terus berkontribusi dan memberikan temuan- 
temuan termasuk beberapa keberhasilan mendorong 
pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait 
memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak 
mendapatkan akses atas bantuan selama masa pandemi 
melanda. Beberapa kasus yang dilaporkan 
Lakpesdam PWNU NTB mendaptkan respon cepat dari 
pemerintah daerah, termasuk kemudahan dalam 
mengakses data-data penerima bantuan sosial yang 
dibeberapa kabupaten/kota lokasi pemantauan susah 
didapatkan oleh tim pemantau. Kerjasama yang baik 
selama tahun 2020, membuat proses pemantauan dan 
tindaklanjutnya cepat direspon oleh pemerintah daerah 
dalam hal ini Dinas Sosial yang menjadi lead bantuan 
sosial selama pandemi covid-19 melanda. 

Kegiatan pemantaun dilaksanakan kurang lebih 
selama lima bulan agustus-desember 2021. 


24 


2. Advokasi Penyelesaian Warga Ahmadiyah 
Penanganan warga Ahmadiyah menemui babak 

baru, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk 
menuntaskan permasalahan yang telah 17 tahun tak 
kunjung selesai ini. Kini pemerintah provinsi dan pusat 
telah berkomitmen untuk menydahi permasalahan 
pengungsian warga Ahmadiyah. Gubernur Provinsi NTB 
telah menerbitkan surat permohonan yang ditujukan 
kepada Kementerian PUPR untuk memfasilitasi bantuan 
pembangunan rumah bagi warga Ahmadiyah 
berdasarkan hasil rapat yang sebelumnya digelar oleh 
KSP. 

Dan Lakpesdam PWNU NTB, dalam hal ini hadir 

sebagai mediator sekaligus fasilitator menjembatani 

informasi antara pemerintah dengan warga Ahmadiyah, 

mengingat dari hasil refleksi penanganan warga 

Ahmadiyah terhambat karena tidak adanya fasilitator 

yang menjadi jembatan penghubung. Selain sebagai 

penghubung Lakpesdam PWNU NTB aktif memberikan 

masukan dan update informasi lapangan kepada 

pemerintah, termasuk upaya pemerintah untuk 

disampaikan kepada 

warga/pengurus 

Ahmadiyah. upaya 

ini cukup membantu 

menggerakkan dan 

membuka perhatian 

pemerintah 

terhadap — warga 

Ahmadiyah. saat ini 


25 


masing-masing pihak sedang merumuskan alternatif 
terbaik untuk merealisasikan relokasi warga Ahmadiyah 
dari pengungsian dengan memberikan bantuan 
pembangunan perumahan. Proses ini masih dalam 
proses pematangan dan meminta keterlibatan semua 
pihak untuk mencarikan jalan keluar warga yang 
situasinya berbeda-beda, yang menyulitkan upaya 
pembangunan perumahan. 


'Advokasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak 
Sebelum ditetapkan 
menjadi Perda, Perda 
Pencegahan 
Perkawinan — Anak 
mendapat sorotan 
dari berbagai pihak. 
Perda ini memiliki 
daya tarik pada 
pengenaan sanksi 
“dan alokasi APBD 1X. Selain menjadi sorotan kehadiran 
perda ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
KPAI dan sejumlah pemerintah daerah datang 
melakukan studi banding atas perda yang merupakan 
inisiatif DPRD Provinsi NTB. 

Dalam perjalanan penetapannya sebagai Perda, dua 
pasal penting tadi tiba-tiba hilang, pihak eksekutif dalam 
hal Ini Biro Hukum Pemprov NTB menganggap 
pengenaan sanksi dan alokasi 156 APBD tidak relevan 
dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga pada proses 


26 


fasilitasi dan 
koordinasi dengan 
Kementerian Dalam 


Negeri dua pasal ini 
dihapus. 


“ Lakpesdam 
PWNU NTB sejak 
awal mengawal 


proses pembahasan 
perda ini, mempersoalkan langkah eksekutif yang 
menghilangkan pasal-pasal yang dianggap krusial 
tersebut, Lakpesdam — mendorong — pencabutan 
penghargaan terhadap Gubernur yang dinilai tidak 
konsiten dan tidak memiliki komitmen dalam 
memastikan perlindungan terhadap anak-anak di NTB, 
Lakpesdam PWNU NTB melakukan serangkaian 
advokasi terhadap perda tersebut dengan melakukan 
kampanye penolakan di media sosial, serta mendorong 
DPRD mengambil langkah atas sikap eksekutif yang 
dinilai mal administrasi dan tidak melakukan konsultasi 
dengan DPRD. 


. Survei Pemenuhan HAM Kelompok Rentan Di Nusa 
Tenggara Barat 
Survei — penikmatan 


HAM Kelompok 
Rentan di Nusa 
Tenggara Barat 
merupakan program 
kerjsama — Yayasan 


2 


TIFA, HRWG dan Lakpesdam PWNU NTB. Survei ini 
dilaksanakan di enam desa di empat Kabupaten/Kota se- 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa 
Gereneng dan Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok 
Timur, Desa Loang Make Kabupaten Lombok Tengah, 
Kelurahan Pejanggik Kota Mataram dan Desa Loloan 
Kabupaten Lombok Utara. 

Survei dilakukan selama tiga bulan april-juni 2021, 
Survei ini dilakukan untuk menggali data-data dan 
informasi yang dialami kelompok rentan dan minoritas 
termasuk anak terkait penikmatan HAM oleh mereka 
selama pandemi covid-19. 


Kopdar dan Berbagi Kabar dengan Warga Ahmadiyah 
Kegiatan ini untuk meberikan update atas upaya 
yang telah 
dilakukan 
Lakpesdam 
dalam 
mendorong 
pemerintah 
daerah — dan 
pusat untuk mencarikan alternatif penyelesaian 
permasalahan warga Ahmadiyah, sekaligus melakukan 
imitigasi dan membangun kewaspadaan dini warga 
Ahmadiyah dalam merespon situasi penolakan dan 
pengusiran terhadap warga Ahmadiyah yang terjadi di 
NTT dan Sintang Kalimantan Barat. 
Kegiatan dilaksanakan di Lesehan dapur Selaparang 
Lombok Rembige Kota Mataram yang dihadiri oleh 


28 


Mubalig Ahmadiyah NTB dan beberapa perwakilan anak 
muda serta warga pengungsi 

Dalam kegiatan tersebut, Lakpesdam meminta 
warga Ahmadiyah untuk tetap melakukan aktivitas 
sehari-hari dengan normal, tidak melakukan tindakan 
jatau kegiatan yang dapat memancing kecurigaan dari 
warga sehingga konflik yang terjadi di Sintang dan NTT 
tidak merembet ke warga Ahmadiyah yang ada di Nusa 
Tenggara Barat. 


Pengembangan Ke-NU-an (NU Sehat) 
1. Muzakarah Ke-NU-An Bersama Ranting dan MWC NU 

Untuk mendukung pengembangan NU dilevel 
kecamatan dan ranting, Lakpesdam PWNU NTB terus 
berupaya untuk hadir memberikan pengutan dan 
pendampingan terhadap MWC Dan Ranting NU yang 
ada di Nusa Tenggara Barat. pada tahun 2020, 
Lakpesdam PWNU NTB memfasilitasi pembentukan 
Ranting NU di Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik 
Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2021, Lakpesdam 
PWNU NTB melakukan penguatan MWC Dan Ranting 
NU di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang dikemas 
dalam bentuk Muzakarah Ke-NU-an dimaksudkan untuk 
memperkuat struktur-menjaga kultur,” dengan 
mengundang ranting:ranting NU yang ada di Lombok 
yang telah banyak melakukan kegiatan pengembangan 
NU bersama masyarakat di desanya. Kegiatan ini selain 
sebagai ruang berbagai pengalaman, juga sebagai cara 
Lakpesdam PWNU NTB memberikan apre dan 
penghargaan terhadap ranting-ranting NU yang dinilai 


29 


berprestasi dan mampu memberikan pelayanan terbaik 
bagi masyarakat dan jamaah NU. Disamping itu dapat 
menginspirasi MWC dan Ranting NU yang lain untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan serupa ditempat masing- 
masing. 

Kegiatan dilaksanakan di Majelis ta'lim mi 
Sekretaris Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi yang 
uga khatib syuriah MWC NU Kecamatan Labuapi. 


. Pembentukan Lakpesam PCNU 

Secara bertahap dan berkelanjutan, Lakpesdam 
PWNU NTB berkomitmen untuk mengembangkan NU 
baik lewat kultur maupun struktur sebagaimana mandat 
yang diberikan kepadanya sebagai lembaga kajian isu- 
isu strategis dan pengembangan sumberdaya manusia 
dilingkungan Nahdlatul Ulama. 

Tahun 2021, Lakpesdam PWNU NTB mendorong 
terbentuknya Lakpesdam di dua Kabupaten/Kota yaitu 
Lakpesdam PCNU Lombok Utara dan Lakpesdam PCNU 
Kabupaten Dompu. 

Langkah penguatan struktur Lakpesdam sebagai 
perangkat yang mendinamisir NU dimasyarakat dapat 
terus dilakukan. Dengan terbentuknya dua Lakpesdam 
di dua Kabupaten ini, dapat memperkuat konsolidasi 
dan komunikasi kelembagaan Lakpesdam dalam 
mendukung kerja-kerja Nahdlatul Ulama di masing- 
masing Kabupaten. Mampu memasyarakatkan NU 
"melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, advokasi, 
pelatihan serta pelayanan NU kepada jamaahnya, 


3. Sosialisasi UNU NTB Dan Mensuport Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
Selain mendukung pengembangan NU melalui jalur 
kultural dan struktural, Lakpesdam PWNU NTB juga 
mendukung pengembangan NU lewan jalur pendidikan, 
Lakpesdam PWNU NTB, juga berkomitmen untuk 
mendukung keberadaan kampus UNU NTB sebagai 
media pengembangan NU didunia pendidikan. Salah 
satu bentuk dukungan Lakpesdam PWNU NTB terhadap 
keberadaan UNU NTB adalah dengan melakukan 
sosialisasi dan membantu penerimaan mahasiswa baru. 
Ditahun — 2021 Lakpesdam — PWNU NTB 
merekomendasikan sekitar 12 mahasiswa untuk 
melanjutkan studi ke UNU NTB. Kedapan Lakpesdam 
PWNU NTB tetap berkomitmen untuk mendukung 
kemajuan NU NTB lewat lembaga pendidikan yang salah 
satunya adalah adanya Universitas Nahdlatul Ulama 
(UNU) Nusa Tenggara Barat. 


4. Pembuatan Profil LAKPESDAM PWNU NTB 

Semakin hari orang memberikan perhatian atas 
kiprah Lakpesdam PWNU NTB ditengah-tengah 
masyarakat. Dari itu dibutuhkan sebuah sarana untuk 
menjelaskan dan memberitahukan keberadaan dan 
kelembagaan Lakpesdam sebagai salah satu perangkat 
departemen yang ada di PWNU NTB, yang membidangi 
kajian-kajian, penelitan — dan — pengembangan 
sumberdaya manusia. Dari itu, Pengurus menginisiasi 
pembuatan profil Lakpesdam NU yang diharapkan 
menjadi media promosi dan memahami tugas, fungsi 


31 


dan kiprah Lakpesdam dalam 
mendinamisir NU ditengah- 
tengah kehidupan 
bermasyarakat, —— beragama, 
berbangsa dan bernegara, 
Kehadiran profil Lakpesdam 
PWNU NTB diharapkan akan 
dapat meningkatkan 
pengetahuan dan kepercayaan 
publik — terhadap — kinerja 
Lakpesdam NU. 


Selama tahun 2021, Pengurus Lakpesdam PWNU NTB 
telah berupaya untuk tetap bekerja atau berkegiatan dengan 
bersandar pada pencapaian rencana strategis Lakpesdam 
PWNU NTB 2019-2024. Dan pada tahun 2021 ini pengurus 
berikhtiar mencicil pencapaian target kinerja dengan fokus 
kerja pada pertama program kajian dan pengembangan 
pemikiran melalui kegiatan diskusi, penelitian dan kajian-kajian 
rutin, kedua Program Kaderisasi, yang dalam tahun ini 
Lakpesdam PWNU NTB belum bisa melakukan kaderisasi 
formal. Lakpesdam PWNU NTB baru bisa mendukung 
pelaksanaan MKNU (madrasah kader NU) dengan menjadi 
panitia pelaksana dan mendelegasikan kader sebagai peserta 
dalam MKNU dan PKP NU, Disamping itu kaderisasi informal 
tetap dilakukan dengan merekrut staf kantor yang juga sebagai 
sarana kaderisasi dalam hal menejerial kantor. Ketiga 
Pemberdayaan Masyarakat, ditahun 2021 kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dengan memfasilitasi kepemilikan 
data bagi desa yang menjalin kerjasama dengan Lakpesdam 


32 


PWNU NTB. Keempat advokasi kebijakan publik, diprogram ini 
Lakpesdm PWNU NTB melakukan pemantauan Bansos Covid-19 
dan melakukan uji akses dan pembuatan kertas kebijakan 
terkait akses penyandang disabilitas dirumah ibadah sedangkan 
yang kelima adalah upaya mengawal kebijakan PWNU NTB 
dalam mendorong pengembangan kultur dan struktur NU di 
NTB termasuk mengawal kemajuan UNU NTB 

Terkait kegiatan yang telah dilakukan oleh LAKPESDAM 
PWNU NTB selama tahun 2021, secara umum dapat dilihat 
dalam tabel berikut dibawah ini : 


33 


DA 
PROGRAM-KEGIATAN INTERNAL L 


No KEGIATAN 
1 Rapat Kerja Perencanaan Program Tz 
2021 
2 | Penelitian Dampak PP 109 
3 | Pemantauan Bantuan sosial Covid-15 
4 Advokasi Penyelesaian Penanganan 
Pengungsian Warga Ahmadiyah 
5 Advokasi Perda Pencegahan Perkawi 
Anak 
Survei Pemenuhan HAM Kelompok 
6 Rentan Di Nusa Tenggara Barat 
Kerjasama LAKPESDAM PWNU NTB 
Dengan HRWG Dan Yayasan TIFA 
7 | Forum Silatulafkar Ideologi dan Lemt 


AR 


PESDAM PWNU NTB TAHUN 2021 


WAKTU LOKASI 
" | sanuari Fizz Hotel 
Januari Pulau Lombok 
Februari Pulau Lombok 
Februari Mataram dan 
Lombok Tengah 
"| kebruari NTB 
April Pulau Lombok 
a | April Mataram 


34 


Pendidikan Transnasional di NTB 


Muzakarah Ke-NU-An Bersama Ranti 


8 dan MWC NU (Memperkuat Struktur 
Menjaga Kultur) 
Pembentukan LAKPESAM PCNU Lom 
9 Utara dan LAKPESDAM PCNU Kabupz 
Dompu 
10 Mendukung Sosialisasi UNU NTB Dan 
Mensuport Penerimaan Mahasiswa £ 
1 Perjanjian Kerjasama Penyusunan De 
Satu Data dengan Desa Kedaro 
MOU Lakpesdam PWNU NTB Dengar 
12 | Fakultas Ushuluddin dan Sosiologi 
Agama UIN Mataram 
13 | Lokakarya Penyusunan Bahan Kerja c 


Budget Plan Program Desa Satu Data 


JUNI 


Desa Terong Tawah 


Kec Labuapi 
" Lombok Utara Dan 
Juli 
Dompu 
Agustus 
Desa Kedaro 
Santembi Kecamatan Sekotong 
apaan Kabupaten Lombok 
Barat 
Oktober Lesehan Dapur 
Selaparang 
Oktober Lesehan Dapur 


Selaparang 


t 


14 


Perjanjian Kerjasama Penyusunan De 
Satu Data dengan Desa Cendi Manik 


15 


Penelitian Kolaborasi Akses dan Kuali 
Layanan di Rumah Ibadah, Fakultas 
Ushuluddin dan Studi Agama UIN 
Mataram dengan LAKPESDAM PWNL 
NTB 


16 


Penyusunan Dokumen SWOT dan An 
Sosial Persiapan Relokasi Pengungsi 
Ahmadiyah 


17 


Kopdar dan Berbagi Kabar dengan W 
Ahmadiyah 


18 


Pembuatan Profil LAKPESDAM PWNL 
NTB 


19 


Kerjasama Penulisan Praktik Baik Bek 
Dengan Anak, LPA NTB, DP3AP2KB 
Provinsi NTB dengan LAKPESDAM PV 


Desa Cendi Manik 
Kecamatan Sekotong 


Oktober Kabupaten Lombok 
Barat 

Oktober Pulau Lombok 

yi Lombok Barat dan 
Oktober Kota Mataram 

3 | oktober Kota Mataram 
November 

a 
November 

J 


36 


NTB 


Ngobrol Santai, Akses Dan Kualitas 


20 | Layanan Bagi Penyandang Disabilitas 
Rumah Ibadah 
21 | Penulisan Buku Jejak Minoritas 


November 


Kantor Lakpesdam 
PWNU NTB 


Desember 


37 


Disamping kegiatan yang bersifat internal yang dibuat 
atas prakarsa dan atau inisiatif pengurus dengan merujuk pada 
rencana strategis Lakpesdam PWNU NTB 2019-2024 serta hasil 
rapat kerja pengurus. Lakpesdam PWNU NTB juga memiliki 
kegiatan yang sifatnya eksternal yaitu kegiatan yang 
dilaksanakan Lakpesdam PWNU NTB yang berasal dari 
undangan, permintaan dan kerjasama dengan pihak lain, yang 
berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui 
kementrian dan lembaga, dari masyarakat sipil seperti NGO, 
ormas maupun organisasi rakyat. 

Kegiatan-kegiatan tersebut, berupa permintaan menjadi 
narasumber dan atau fasilitator kegiatan, menjadi peserta 
maupun dimintai pandanngan terkait sebuah permasalahan 
yang dihadapi oleh individu, komunitas maupun pemerintah, 
karena pengalaman dan keahlian yang dimiliki. 

Selama tahun 2021, Lakpesdam PWNU NTB, memiliki 
kegiatan yang cukup padat yang hampir setip bulannya selalu 
ada kegiatan yang harus dihadiri oleh Lakpesdam PWNU NTB 
melalui perwakilan pengurus sesuai bidang dan keahlian yang 
dimili 


Berkaitan dengan kegiatan ekternal yang dilakukan 
Lakpesdam PWNU NTB selama tahun 2021 dapat dilihat dalam 
tabel daftar kegiatan eksternal yang dihadiri oleh Lakpesdam 
PWNU NTB dibawah ini. Berikut dipaparkan kegiatan yang 
sifatnya eksternal selama tahun 2021 yang diikuti LAKPESDAM 
PWNU NTB : 


38 


DA 
KEGIATAN EKSTERNAL YANG DIIKUT 


3 Per 
1 Senin, Ba Site 
4/01/2021 (HRWG) Kel 
Re 
Lembaga Kajian 
dan 
5 Pengembangan 
Senin, Sur 
2 4 Sumberdaya 
11/01/2021 Manusia Me 
Nahdladul 
Ulama 


AR 


AKPESDAM PWNU NTB TAHUN 2021 
ntauan Perjanjian kerjasama 
i HAM pemantauan situasi 
pok HAM kelompok Mataram 
n rentan di NTB 
Penelitian 
Implementasi PP 
Tugas 109 tahun 2012 Pulau 
iri terhadap indusrti tarebal 


hasil tembakau dan 
kesejahteraan 
petani di Lombok 


39 


Kamis, 
18/02/2021 


(LAKPESDAM 
PBNU) 


LPBI-NU NTB 


PC PMII Per 
Sabtu, 

5 LOMBOK jad 
13/04/2021 TENGAH Na 
Sabtu/13/0 | PDNW Kota Un 
4/2021 Mataram Silz 


Talk Show Efisiensi 


ohonan penyaluran bantuan Radio 
di 9 GSP 
srrisar sosial tunai di Nusa Kestaram 
Tenggara Barat 
Workshop dakwah 
dhonan | digital dengantema | Aula 
"let begint digital for | MAN 1 
umber | syi'ar islam aswaja Praya 
an-nahdliyin 
Silaturahim PD NW 
aa. | Dengan PCNU Kota Ha 


Mataram 


3 


Kamis, 
20/05/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 
Anak dan 


Kamis, KAE NTT ha 
08/04/2021 | MATARAM Ng 
Rabu, Un 
7 Janyoay2o2 | Yavasan TIFA | eG 


Un 


Dialog Publik 


ohonan | kerukunan dan Cafe 
toleransi ummat Mataram 
umber beragama dalam Sguer 
bingkai pancasila 
Situasi HAM Puri 
Kelompok rentan, Saron 
san termasuk anak di dan 
Provinsi NTB dan Lonngtu 
Jawa Timur pada n 
masa pandemi Waterpa 
COvVID 19 rk 
Silaturrahmi dan Aula 
ngan makan siang DP3AP2K 
bersama B NTB 


41 


Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


Selasa, 
25/05/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 
Anak dan 
Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


Pes 


10 


Senin, 
31/05/2021 


Pengurus 
Wilayah 
Nahdlatul 
Ulama (PWNU) 
NTB 


Focus Group 
Discussion terkait 
pencegahan 


ngan penanganan dan Hot 
A Golden 
ta perlindungan Palaca 
anakkorban 
stigmanisasi dan 
jaringan terorisme 
Silaturrahim dengan 
Staf Khusus Presiden Aula 
RI (Aminuddin 
ss Ma'ruf) Bersama UNY 
NTB 


PWNU NTB, dan 
Launching buku 


42 


Lembaga Kajian 
dan 


Pengembangan 
Sumberdaya Hal 
Sabtu, 

11 Manusia Lah 
5/06/2021 | Nahdtadul | se 
Ulama 

(LAKPESDAM 
PBNU) 
Pengurus 
1» Senin, Wilayah Un 
7/06/2021 | Nahdlatul sila 


Ulama (PWNU) 


Ulama NU Lombok 


Sejarah 
terbentuknya 
bi halal Lakpesdam NU, 


sdam NU | shering program dan kes 
M x a Meeting 
nia penyampaian hasil 
survey kelembagaan 
Lakpesdam NU 
Silaturrahim Aula 
1gan Bersama Bapak Juri 
4 Mi PWNU 
rahim Ardiantoro, NTB 
S.Pd.,M,Si., P.Hd. 


43 


NTB 


Un 

13 Jum'at, PMII Komisariat Aa 
11/06/2021 | Undikma 

Per 

jad 
Pengurus 
, Wilayah 

Senin, Un 

1 | ya/o6/2021 | Nahdlatul sit 


Ulama (PWNU) 
NTB 


(Deputi IV Bdang 


Informasi da 
Komunikasi politik 
kantor staf presiden 
RI) 
ngan Ponpes 
kaan Al @odir 
Make aProgressive | Meneme 
Generations ng 
dhonan 
lateri Lombok 
Tengah 
Silaturrahmi 
Bersama Ibu DR. Hj. 
Siti Ma'rifah Ma'ruf Aula 
ngan Amin, M.H. (Ketua 
4, 5 PWNU 
rrahmi Dewan Pembina NTB 


DPP Silaturrahim 
Haji dan Umroh 
Indonesia), dan 


44 


15 Kamis, PMII Komisariat | Pe 
17/06/2021 | UMMAT Ma 
Kamis, un 

16 17/06/021 Routgers Dis 

Dia 

17 Minggu, PMII Komisariat | Per 

27/06/2021 | UNRAM Jac 


Bapak Drs. H. Abdul 


Kholig Ahmad 
(Ketua DPP 
Silaturrahim Haji 
dan Umroh 
Indonesia) 
ohonan Manajemen Praya 
i Program Lembak 
Tengah 
Sharing pengalaman 
praktik baik 
ngan advokasi kekerasan | Hotel 
si dan terhadap anak, Lombok 
1 kekerasan seksual Astoria 
dan kesehatan 
reproduksi 
shanan Aswaja Sebagai Aula SKB 
«| Manhajul Fiari Wal Gunungs 
emateri N 
Harokah ari 


45 


18 


Selasa, 
06/07/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 
Anak dan 
Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


pei 
kel 


19 


Senin, 
26/07/2021 


Lembaga Kajian 
dan 
Pengembangan 
Sumberdaya 
Manusia 
Nahdladul 
Ulama 
(LAKPESDAM 


Fasilitasi kegiatan 


pendampingan 
mpingan | penyusunan Aula 
sunan kebijakan DP3AP2K 
kan perlindungan anak B 

korban jaringan 

terorisme 
amis Pemantauan Bansos NTB 


Covid-19 


46 


PBNU) 


20 


21 


Kamis, 
29/07/2021 


Jum'at, 
13/08/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 
Anak dan 
Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 


ygan 
jar 


ngan 


Peringatan Puncak 
Hari Anak Nasional 
Provinsi NTB Tahun 
2021 anak 
terlindungi, NTB 
gemilang, indonesia 
maju, gentapita 
(generasi tangguh 
peraih cita) lawan 
covid-19 dengan 6 
M 


pemaparan dan 
klarifikasi data 
perkawinan anak 


Zoom 
Meeting 


Aula 
DP3AP2K 
B 


47 


Anak dan 
Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


22 


Selasa, 
17/08/2021 


Pengurus 
Wilayah 
Nahdlatul 
Ulama (PWNU) 
NTB 


ap 


23 


Jum,at 
20/08/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
perlindungan 
Anak dan 
Keluarga 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 


Dis 


Rapat persiapan 


Sa pengecoran lantai 5 | Aula 
€ dan finalisasi PWNU 
pembangunan NTB 
kantor PWNU NTB 
Pendampingan 
penyusunan 
Hotel 
. kebijakan La 
i 4 Golden 
perlindungan anak 
Pa Palace 
korban jaringan 
terorisme 


48 


24 


Sabtu, 
28/08/2021 


Kementrian 
Agama RI 


rap 


25 Kamis Kementrian Raj 
02/08/2021 | Agama RI Ko 
Kamis PC PMII Kota 

26 | 02/09/2021 | Mataram Pel 


Update Kondisi 


ngan Pengungsi Zoom 
Ahmadiyah di Kota | Meeting 
Mataram 


Koordinasi dengan Lala 
Pemprov NTB terkait bana 
masi. Penanaman: (EN 
1, N Pemprov 
JAI di pengungsian NTB 
Revitalisasi 
kaderisasi PMII Kota 
Mataram yang Taman 
tikan 4 Budaya 
harmonis, maju, dan 
Mataram 


kolaboratif di era 
digital 


49 


2 


Sabtu 
11/09/2021 


PC PMII Kota 
Mataram 


28 Kamis Walikota Un 
07/10/2021 | Mataram 

29 Kamis PMII Komisariat | Pet 
07/10/2021 | UMMAT MA 


Aula 


nona Expert meeting Pencopa 
Mataram 
FGD Laporan Situasi 
ngan Kebebasan 
Beragama dan 
Beribadah 
Membentuk insan Kantor 
uksari pergerakan yang Dea 
BA progresif dan militan Parampu 
berlandaskan ai 
ASWAJA 


50 


dis 
has 
pe 
Kamis, HA 
30 14/10/2021 Yayasan TIFA Kel 
rer 
ma 
CO 
jav 
dar 
Dinas 
kependudukan 
Kamis dan Catatan 
3 | ra/10/2021 | sipit Un 
(DUKCAPIL) 
Kota Mataram 
32 Selasa Yayasan Un 
19/10/2021 | Lembaga Pes 


gan Diseminasi hasil 
inasi riset pemenuhan 
iset HAM Kelombok 
nuhan | rentan pada masa 
pandemi COVID 19 Hotel 
ibok di jawa timur dan Golden 
1 pada NTB palace 
pandemi 
19 di 
imur 
TB 
Rapat Koordinasi Aula 
:| | Kantor 
1gan Penerapan Dukcapil 1 
Go digital Dukeapil 
Mataram 
ngan FDG Hotel 
ta Multistakeholder Santika 


S1 


Bantuan 


Hukum 

Indonesia 

(YLBHI) 
Kamis Un 
38 | 21/10/2021 | POLDA NTB Pe: 
34 Sabtu, PCNU Kota Un 
23/10/2021 | Mataram Per 
27/10/2021 Raj 


Manusia 


Meeting Mataram 
Silaturrahim 
Direktur Intelkam 
hean POLDA NTB dan Hotel 
ta Launching Program | Mataram 
Kampung tangguh Sguer 
Pancasila di Wilayah 
NTB 
Pondok 
han Pembukaan Pesantre 
akar Konfercab PCNU n Darul 
Mataram Falah 
Pagutan 
Rapat Koordinasi Ruang 
xgan 
perkembangan Rapat 
penanganan warga | Karo 


52 


(Komnas HAM) 


Kamis Un 
36 28/10/2021 HRWG FG 
37 Kamis Rayon Kihajar Un 
28/10/2021 | Dewantara MA 
Fakultas 
38 Kamis Ushuludin dan | Pes 
28/10/2021 | Studi Agama Na 
UIN MATARAM 
39 | Minggu PCPMII KOTA | un 
31/10/2021 | MATARAM 


JAI di Pengungsian Kesra 
Pemprov 
NTB 
FGD Pemulihan Hotel 
ngan Warga Ahmadiyah P 
$ Santika 
Korban Konflik Matari 
Sosial di NTB 
han | Transfer The Velue | Pringgar 
an | Movement (empat 
P Tengah 
Seminar Moderasi: 
. | Gedung 
Penguatan Moderasi 
ohonan Teather 
Beragama dan 
umber UIN 
Kebangsaan Kaum 
Haa Mataram 
Milenial 
Dengan Maulid Nabi | Pondok 
1gan Muhammad SAW, Pesantre 
Mahasiswa dan n Nurul 


53 


3/11/2021 


Dinas 
Permberdayaan 
Perempuan 
4 perlindungan Raj 
Senin, 
40 4 Anak dan Kos 
1711/2021 Keluarga Pol 
Berencana 
(DP3AP2KB) 
NTB 
3 den raba Kementerian | Un 
Agama RI Pes 


Santri sebagai Spirit 
Prubahan 


Persamaan persepsi 
pola penanganan 


Islam 
Sekarbel 
a 


dan pemberdayaan | Hotel 
| bagi perempuan dan | Grend 
nasi Pi 
P3AKS anak dampak Legi 
komplik sosial yang | Mataram 
terjadi di provinsi 
ntb 
Dialog Nasional Kila 
ngan Moderasi 
Hotel 
ta Keagamaan dan Sengsisi 
Kebangsaan kn 


54 


2 Selasa Kantor Staf Un 
9/11/2021 | Presiden (KSP) 
Solidaritas 
10/11/2021 Transfaransi pe 
(SOMASI) NTB 
aa Kamis, PMII Rayon Un 
11/11/2021 | Budi Utomo MA 
Minggu PW Muslimat 
45 | rap11/2021 | NU NTB on 
5 Lembaga Kajian 
Minggu 
A6 | raprrppo2n | San ai 


Pengembangan 


Rapat Koordinasi 


Penanganan 
ngan Pengungsi ema 
Ahmadiyah Transito Meeting 
Kota Mataram 
Hn FDG Akselerasi NTB La 
aAktit | Satu Data Dalam | Kah 
Respon Covid 19 " 
Rembiga 
tas Merajut Generasi 
Han untuk Kaderisasi 
yang Unggul 
Konferesi Wilayah Balai 
ngan Muslimat NU NTB Koprasi 
Ke-IX NTB 
FDG Recovery Lesehan 
ngan Moderasi Beragama | Taliwang 
di beberapa desadi | Nada 


55 


Sumberdaya 
Manusia 
Pengurus 
Cabang 
Nahdladul 
Ulama 
(LAKPESDAM 
PCNU) LOBAR 


47 Jum'at PC PMII Un 
19/11/2021 | Lombok Barat | Ma 
Yayasan 
Sabtu 1 
48 20/11/2021 Ponpes Ribath | Un 


Al-Fath 


Kabupaten Lombok 
Barat 


Mencetak Anggota Pondok 
4 Pesantre 
ngan yang Berintegritas n 
ba dan Loyalitas if 
Gihadap Organisasi Isahuadi 
n Kediri 
Milad Ke-5 YPP Ponpes 
Ponpes Robath Al- p' 
Robath 
Fath: Membangun 
ygan bemudaan Al-Fath 
yang Geguntu 


Berkarakter & 
Berahlak Aur'aini 


r 


56 


ag Sabtu Kementerian Un 
20/11/2021 | Agama RI Me 
Rumah 
s0 Senin Moderasi Un 
22/11/2021 | (RMB) UIN Pes 
MATARAM 
Selasa : Per 
51 23/11/2021 Setara Institut Ww: 
sem | tambaga Tun 
22 | Rabu 237 Banten Pes 
24/11/2021 


Hukum 


Penulisan Faetur 


ngan 
lis Moderasi Beragama NE, 
Penguatan 
Moderisasi . Hotel 
Beragama Melalui 
1gan N Grand 
Penerimaan Umat Mi 
ta Legi 
Beragama Terhadap 
les Mataram 
Tradisi Keagamaan 
Setempat 
Advokasi Kelompok 
ohonan | Minoritas Korban 1: 
Incara Konflik Berbasis 
Agama 
ngan Workshop Ae 
8 Multistakeholder 
ta . Lombok 
Meeting 
Barat 


57 


Indonesia 


(YLBHI) 
Dinas 
Kependudukan 
Rabu 
53 24/11/2021 Dan Pencatatan | Un 


Sipil (Dukcapil) 
Kota Mataram 


xgan 


Rapat Koordinasi 
Penguatan 
Sinergiritas Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kota Mataram 
Dengan 
Penandatanganan 
Perjanjian 
Kerjasama (PKS) 
Dengan Dinas 
Kesehatan,RSUD 
kota Mataram dan 
RS Swasta 


Lesehan 
Grend 
Asri 
Mataram 


58 


Dinas 


Permberdayaan 
sena. (reumpan, 
Jumat, Un 

2 Tayan: abal Pes 
3/12/2021 Berencana 

(DP3AP2KB) 

NTB 
Minggu, PMII Komisariat | Un 
12/12/2021 | UNU NTB Na 


Bimbingan Teknis Hotel 
standar layanan Aruna 
ygan $ ae 
ta perlindungan Senggigi 
perempuan dan Lombok 
anak Barat 
Ponpes 
AL 
ngan Pelatihan Kader Islahuddi 
umber Dasar (PKD) ni Kediri 
Lombok 
Barat 


59 


Bagian 3 
Kolaborasi & Berjejaring 


Menyadari kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh 
Lakpesdam PWNU NTB, baik dari aspek dukungan sumberdaya 
manusia, nama baik, anggaran dan mitra atau jejaring, 
membuat pengurus berusaha untuk membuka diri untuk 
berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait 
(pemerintah, swasta, pengusaha, masyarakat sipil) dan lain- 
lain, dengan maksud kekurangan dan kelemahan yang dimili 
oleh Lakpesdam PWNU NTB dapat diperbaiki dan dilengkapi 
dengan dukungan dari pihak-pihak terkait. 

Tentu stimulus dari luar tidak bisa datang begitu saja, hal 
itu harus didukung internal Lakpesdam PWNU NTB yang 
menerapkan pola dan mekanisme kelembagaan yang baik dan 
tentu mengedapankan professionalisme, kejujuran serta 
keterbukaan. Pengurus masa khidmad 2019-2024 berusaha 
untuk memperkuat diri diinternal sehingga begitu bersentuhan 
dan mambangun kerjasama dengan pihak lain dapat diandalkan 
dan dipercaya sebagai mitra yang baik untuk menjalin 
kerjasama. 

Ditahun 2021, Lakpesdam PWNU NTB berupaya untuk 
terus merawat jejaring yang sudah ada dengan menjaga 
komunikasi dan kemitraan yang sudah terjalin, sembari terus 
membuka peluang kerjasama dan kemitraan dengan jejaring 
baru, yang diharapkan dapat membantu tumbuh kembang 


& 


Lakpesdam PWNU NTB sebagai lembaga yang kuat, profesional 
dan dipercaya. 

Lakpesdam PWNU NTB secara kontinyu memperbai 
jejaring personal maupun kelembagaan yang selama tahun 
2020 sudah mulai terbangun dan di 2021 terus diperkuat dan 
diperluas. Jejaring tersebut tidak saja dari unsur pemerintah 
melalui kementerian, lembaga maupun nom kementerian 
tetapi juga jejaring dari unsur masyarakat sipil, pengusaha 
maupun organisasi masyarakat yang memiliki visi melakukan 
pemberdayaan masyarakat, memperjuangkan hak asasi, 
menghormati perbedaan dan penguatan ekonomi. 

Dibawah ini dipaparkan jejaring dan mitra yang telah 
terhubung dengan Lakpesdam PWNU NTB baik terhubung 
karena ada kerjasama program, mitra diskusi maupun karena 
memiliki kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan 
masyarakat yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, tidak 
adil maupun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusian. 

Berikut adalah jejaring dan mitra Lakpesdam PWNU NTB 
selama tahun 2020-2021: 


3) 


Data Mitra dan Jejarin 


Tahu 


Kementrian Agama 


(no mmranemsasa |” uns, 


Pemerintah Pusi 


Kementrian Agama 


Pemerintah Pus: 


Kementrian Desa 


Pemerintah Pu: 


Kementrian Luar Negeri 


Pemerintah Pu: 


Pemerintah Pu: 


Kementrian Sosial 


Pemerintah Pu: 


1 
2 
3 
2 
S | Kementian Dalam Negeri 
6 
7 
8 
9 


Kementrian Tenaga Kerja | Pemerintah Pus 
KSP Pemerintah Pusi 
KPAI Pusat 

10 | Ombudsman Pusat 


11 | Komnas HAM 


Pemerintah Pus: 


12 | Kementerian PUPR 


Pemerintah Pus: 


13 | Ombudsman NTB Daerah 
14 | KiNTB Daerah 
15 | KPID Daerah 


akpesdam PWNU NTB 


2021 


Pic 
Dra. Hi. Tuti 
Sobariah 


INTAK 
16285210383544 


Akmal Salim 


6281514137711 


Lisda, Zaki 


Mas Fakih 


t6285880252630 


Mas Ilham 


Slamet Santoso 


Faturrahman 


Dian 
Jaleswari/Joyo 


Ai Maryati Solihah 


Suaedi 


Yasdad 


16282139643227 


Yusniwati 


Adhar Hakim 


Hendri 


Ona 


t6281803642456 


63 


PEMPROV NTB 


Kabid Pemberdayaan 


16 Pemprov NTB 

Perempuan 
17 | Kabid Perlindungan Anak | Pemprov NTB 
18 | Kesbangpol Pemprov NTB 
19 | Kemanag NTB Pemprov NTB 
20 | Dinas Sosial Pemprov NTB 
21 | Dinas Kesehatan Pemprov NTB 
22 | Korwil PKH Pemprov NTB 
23 | Asisten1 Pemprov NTB 
24 | DP3AKB Pemprov NTB 
25 | Karo Kesra Pemprov NTB 
26 | Polda NTB Daerah 

KOTA MATARAN 

27 | Asisten Kota Mataram 
28 | Dinas Sosial Kota Mataram 
29 | Dinas Dukcapil Kota Mataram 
30 | DPAKB Kota Mataram 
31 | Dinas Kominfo Kota Mataram 
32 | Kesbangpol Lombok Timur 
33 | Sekda Lombok Timur 
3g | Dinas Sosial Lombok Timur 


Hi. erni 628123740531 
Ibu dede 16287887464378 
Subhan 16281917155559 
Zaidi Abdad 16281858298 
'Akhsanul Khalik | 46281237864189 
Eka Nurhandini | 16281236887003 
Hasyim 16282359289548 
Eva 16281907761777 
Husniati Nurdin | 462811391414 
Mashuri 162818541007 
Eko 16281907821633 
Martawang 

Edi 

Hasmin 

Dewi 

Gunadi 

Salmun 


Juani Taufik 


Samsul 


35 | Kemenag Lombok Timur 
KELURAHAN/DE 
36 | Pejanggik Kota Mataram 
37 | Sandubaye Kota Mataram 
38 | Pejarakan Karya Kota Mataram 
39 | Desa Taman Ayu Lombok Barat 
40 | DesalembatanKembar | Lombok Barat 
41 | Desa Kedaro Lombok Barat 
42 | Desa Gelanggang Lombok Timur 
43 | Desa Cendi Manik Lombok Barat 
44 | Desa Gereneng Lombok Timur 
25 | Desa Jenggik Utara Lombok Timur 
46 | Desa Loang Make Lombok Tengah 
27 | Desa toloan Lombok Utara 
48 | Desa Terong Tawah Lombok Barat 
49 | Desa Longseran Indah Lombok Barat 
LEMBAGA DONC 
50 | usai Lembaga Donor 
NGO/LSM 
51 | UNICEF NGO/LSM 
52 | Asia Foundation NGO/LSM 
53 | Child Fund NGO/LSM 


Helmi 


Rahmat Fahrurozi 


Ibnu 


Yani 


Tajuddin 


Amiruddin 


Sahidillah 


Sugianto 


Marne 


087743266030 


Budi Harlin 


081997803999 


Yogi 


Sarjono 


081946381584 


Alif/Kepala Desa 


16282145390002 


Fahmi 


16287865675609 


Zohdi 


16283129386497 


Lutfi Ashari 


Suratman 


Bambang Ertanto 


Reni 


65 


54 | samIN NGO/LSM 
5s | somasi NGO/LSM 
56 | FITRA NGO/LSM 
57 | PKBI NGO/LSM 
58 | EF/LDC NGO/LSM 
59 | SANTAI NGO/LSM 
60 | SAMANTA NGO/LSM 
61 | JMS NGO/LSM 
62 | LBH Reform NGO/LSM 
63 | LSBH NGO/LSM 
ca | PA NGO/LSM 
65 | TIFA NGO/LSM 
66 | HRWG NGO/LSM 
67 | vsHi NGO/LSM 
68 | YAPIKA NGO/LSM 
69 | Routgers NGO/LSM 
70 | Kontras NGO/LSM 
71 | Setara NGO/LSM 
72 | LBH UNRAM NGO/LSM 
73 | Save Chidren NGO/LSM 
74 | Lombok Fokus Media Online 


Odi 


Aris 

Ramli 

Adi 

Endri 

Atik 

Jun 

Yuni 

Hendro 

Ote 

Taufan 16281237492488 
Zico Mulya 16281281347346 
Hafiz 16281282958035 
Yogi 081214194445 
Munawir 162812642586 
Riki 682269773493 
Alyas 6281311990790 
Syera 6281288521577 
Yan Magandar 16282339558474 
Asep 16281299415042 
Rizki 


66 


75 | MetroNTB Media Online 
76 | Bumi Gora News Media Online 
77? | Radar Lombok Media Cetak 
78 | Radar Mandalika Media Cetak 
79 | Tajuk Lombok Media Online 
30 | Times Indonesia Media Online: 
81 | Selaparang News Media Online 
32 | Selaparang TV Media Televisi 
83 | Warta Rinjani Media Online 
84 | Talika News Media Online 
8S | Lombok TV Media Televisi 
86 | RRI Radio 
87 | Mataram News Media Online 
88 | Mata Nusantara Media Online 
89 | Antara News Media Online 
90 | Suara NTB Media Cetak 
91 | Lensa Nasional Media Online 
SEKOLAH/PESAN 
gp '|Ponpesthahdatus Wanasaba Lomb 
Saufiyah 
93 | Ponpes Al Islamiyah Bebidas Lombok 
9a TAI Marrif Hasani Bebidas Lombok 


Suparman 


ojik 


Sigit 


Joni 


Fatur 


Dani/Ainun 


Cunk 


Sima 


Eful 


Parman 


Deni 


Darita 


Azami 


Ibon 


Magdis 


081339322604 


Ojik 


EN 


Timur 


Ustazd Fahrudin 


nur 


Ustazd Nawawi 


nur 


Ustazd Dimas 


67 


95 | SMKAI Latifiyah Sikur Lombok Ti 
96 | SuBN1 Selong Lombok 
97 | Ponpes Alfalah Aik Prape Lombc 
98 | Darul Auran Bengkel Lombok 
99 | SMANS Udayana Matara 
100 | SMAN6 Selagalas Matar, 
101 | SuBN1 Pejarakan Matai 
102 | SuBn2 Pejanggik Matar 
103 | LKSA Darma Laksana Pagutan Matara 
Fakultas Ushuluddin dan 
104 | udi Agama UIN MAtaram 
105 | Fakultas Ekonomi dan UR Mana 


Bisnis 


Abdul Muhid 
ur Harirudin 
TGH. Marwan 
Hakim 
rat TGH. Halilussabri 
Munawir 
Haris 
| 'Agung 


Nuriman 


Yeni 


Dr.Lukman 
Hakim,MPd 

Dr. Muhammad 
Yusuf 


16287865596241 


68 


Bagian 4 
Laporan Keuangan 


Untuk terus berupaya menjadi organisasi/lembaga yang 
terbuka baik di internal keluarga besar NU Nusa Tenggara Barat 
maupun kepada pihak terkait yang selama ini terhubung 
dengan Lakpesdam PWNU NTB. Maka pada laporan kinerja 
tahun 2021 ini, Pengurus LAKPESDAM PWNU NTB juga 
menyampaikan laporan keuangan lembaga selama satu tahun. 
Dengan tersampaikannya laporan keuangan pada laporan 
tahun 2021 diharapkan dapat menjadi sarana 
menginformasikan pengelolaan keuangan di LAKPESDAM 
PWNU NTB selama satu tahun berjalan. 

laporan keuangan ini disampaikan secara umum 
berdasarkan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun 
yang Lakpesdam PWNU NTB dapatkan dari kemitraan dan 
kerjasama dengan pihak terkait serta suport untuk kebutuhan- 
kebutuhan operasional lembaga dan pembiayaan kegiatan 
selama satu tahun. Secara spesik ada kebutuhan dan biaya 
operasional yang luput dan tidak tercatat dalam laporan 
keuangan ini. Namun pada prinsipnya inilah gambaran 
pengelolaan keuangan yang Lakpesdam PWNU NTB lakukan 
selama satu tahun ini. 

Berikut adalah pengelolaan keuangan LAKPESDAM PWNU 
NTB tahun 2021 : 


70 


Suport pembuatan Kerjasama. 
dota desa Lakpesdam PWNU 
10000.000 | NTadengan Desa 
Kedaro 
Super — Penelitan Kerjasama 
Dampak PP 109 Lakpesdam PWNU 
terhadap Industri | 10000000 | WtBdengan 
Hasil Tembakau di takpesdam PBNU 
Lombok “dan APTI 
Dukungan — Surver Kerjasama 
Penikmatan HAM Lakpesdam PWNU 
Kelompok — Rentan | 400.000 — | nt8 dengan HRWG 
selama Pandemi 
Covid-19 
Supri Surver Perokok Kerjasama 
(Kota Mataram Lakpesdam PWNU 
1500000 | Nrgdengan dosen 
u 
Suport “penyusunan Kerjasama 
'okument SWOT dan | 10.000.000 | takpesdamwnu 
Analisa Sosial NTB dengan HRWG | 
Suport — penulisan Kerjasama 
feature dengan Lakpesdam PWNU 
Kemenag RI 2000000 | Wtndengan 
Bincang Syariah 
“dan Kemenag RI 
Pendapatan bintan |5:000000 —| pihak-pihak terkat 


n 


Rapat Kerja Tahunan 


LAKPESDAM PWNU | 1kati | soooooo | s000.000 

NTB 

Muzakarah Ke 

Nuzan beramal Kai | sooocoo | 5000000 
ikat | 1000000 | 1000000 
ikai | 3000000 | 3000000 
ika | 2500000 | 2500000 


2 


Tokakarya 
penyusunan bahan 


rokok 


Keadaan peraer| kat | 2000000 | 2000000 
plan desa satu data 
7 Jotskusi akses dan 
layanan penyandang 
apenandarg | Kat | 2000000 | 1.000.000 
ibadah 
Honor tim program 
Benda 1paket | soooooo | 5.000.000 
& (honor tim surver 
benkkmatan am | Sorang | 000000 | 36000000 
10 | Honor tim penelitan 
Peer zorang | 2500000 | 5.000.000 
IA (koner tm sunei Ypaket |so0o00 | 1.500.000 


3 


BAGIAN 5 


Profil LAKPESDAM PWNU NTB 


Bagian 5 


Profil LAKPESDAM 
PWNU NTB 


A. Sejarah 


Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Nahdlatul Ulama dibentuk pertama kali oleh 
KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pasca terpilih menjadi 
Ketua umum pada Muktamar NU ke 27 di Situbodo Jawa 
Timur. Keberadaan Lakpesdam merupakan upaya 
implementasi gagasan kembali ke Khittah yang 
diamanahkan mukatamar ke-27 NU di Situbondo. 
Munculnya Lakpesdam merupakan upaya meminimalisir 
NU yang terlalu politis sehingga agenda sosial-keagamaan 
NU terabaikan. 

Pada Munas Alim Ulama Situbondo itu memberikan 
pesan untuk mengembalikan peran NU pada Khitta 1926, 
Yakni mengarahkan peran dan program NU pada usaha 
pengembangan masyarakat, khususnya warga NU. Pada 
muktamar NU di Situbondo tersebut KH Abdurahman 
Wahid (Gus Dur) terpilh sebagai Ketua Umum PBNU. 
Beliau langsung menyiapkan tim untuk merumuskan 
konsep pengembangan sumberdaya manusia (PSDM). Saat 


76 


itu ada empat alasan mengapa konsep PSDM itu penting 
diantaranya : 


1. Kualaitas SDM rata-rata penduduk Indonesia masih 
rendah dan perlu ditingkatkan. 

2. Perlu dilakukan peniingkatkan dan perluasan peran 
serta NU dalam upaya pengembangan SDM sebagai 
salah satu khidmahnya. 

3. Peran serta NU dalam upaya PSDM perlu didasarkan 
atas suatu konsepsi dan dituangkan dalam program 
operasional yang jelas. 

4. Peningkatan kualitas SDM menempati kedudukan 
yang strategis dalam peningkatan kualitas 
masyarakat. 

Konsep PSDM itu merupakan perpanjangan dari 
konsep atau ajaran Ahlusunnah wal Jamaah, Khittah NU 
dan Mabadi Khaira Ummah. Ketiga ajaran itu adalah pilar 
NU dan diharapkan konsep PSDM itu adalah pilar 
lanjutannya, yakni mencakup adanya acuan ikhtiar 
aktualisasi terhadap muatan-muatan yang terkandung 
“alam ketiga pilar sebelumnya dalam hubungannya dengan 
program Pengembangan Sumberdaya Manusia NU, yang 
dalam istilah Almarhum KH. Hasyim Muzadi, Lakpesdam. 
dibentuk untuk memintarkan orang NU melalui jalur luar 
sekolah formal. 

Lakpesdam NU dibentuk Gus Dur atas kekhawatiran 
beliau yang tidak banyak mengurusi warga NU diakar 
rumput serta konsentrasi NU yang lebih banyak pada 


7 


urusan politi 
Nu, 


praktis ketimbang penguatan SDM jamaah 


Di Nusa Tenggara Barat, Lakpesdam NU lahir pada 

masa kepemimpinan TGH. Tagiudin Mansyur sebagai Ketua 
PWNU NTB. Yang diprakarsai oleh H. Lalu Aksar Ansori.SP, 
Kehadiran Lakpesdam NU di NTB beriringan dengan 
semangat pengutan masyarakat sipil oleh kelompok LSM 
dengan berbagai latar isu yang digeluti. 
Sejak kehadirannya di NTB, Lakpesdam NU mengambil isu- 
Isu Kebaragaman, Toleransi dan Diskriminasi. Isu ini sampai 
sekarang menjadi ciri khas perjuangan Lakpesdam NU dari 
pusat hingga daerah. 


Secara periode berikut adalah kepengurusan 
Lakpesdam NU di Nusa Tenggara Barat 

1) Kepengurusan pertama Lakpesdam NU di NTB di 
Ketuai oleh H. Lalu Aksar AnsoriSP dengan 
Sekretaris Dr-Jumarim/Baig Ely Mahmudah 

2) Periode Kepengurusan masa khidamad 2010-2015, 
Dr. Muhammad Saleh Ending, M.Ag sebagai Ketua 
dengan Sekretaris Jayadi 

3) Periode Kepengurusan masa khidmad 2015-2019, 
Akbar Jadi, S.Pd.I sebagai Ketua dengan Sekretaris 
Dr. Irfan Suriadiata. SH.I:MH 

@) Periode Kepengurusan 2019-2024, Jayadi.SH. 
sebagai Ketua dan Apipuddin, SH. LLM sebagai 
Sekretaris 


B. Identitas Lembaga 
2 


Lembaga Kajian Dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah 


Nama Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM PWNU) 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Jalan Sunan Ampel II, Bolok C No. 10, BTN 
Alamat Bumi Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru 


Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 


Kontak 081919026119 / 091917739003 
email lakpesdampwnuntb@gmail.com 


Asas, Maksud Dan Tujuan 


Lembaga Ini ber-asas-kan Falsafah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yaitu Pancasila Dan Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 

Maksud dibentuk lembaga ini adalah mewujudkan 

masyarakat yang cerdas melalui peningkatan kemampuan 

dan keterampilan warga sebagai bekal untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara wajar dan mandiri. Sedangkan 
tujuannya antaralain : 

a) Membelajarkan masyarakat melalui pelatihan dan 
pembelajaran keterampilan, Mengkaji, menganalisis, 
serta mengembangkan potensi sumber daya alam 
(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berorientasi pada kemajuan dunia pendidikan luar 


79 


sekolah dan ekonomi dalam rangka mewujudkan 
masyarakt sejahtera, adil dan makmur 
b) Meningkatkan — kecerdasar, kesadaran, — dan 
kemandirian serta peningkatan — pendapatan 
masyarakat dalam rangka ikut melaksanakan cita-cita 
, yaitu masyarakat sejahtera, adil dan 


D. Visi Dan Misi 
1 Visi 
Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan SDM NU 
untuk mewujudkan organisasi dan warga (jam'iyah dan 
jama'ah) NU yang peka, unggul, memiliki daya saing, 
kritis, peduli, amanah, menuju kemandirian jam'iyah 
dan jamaah 


2. Misi 


za) Melakukan — kajian-kajian strategis — untuk 
meningkatkan peran NU dalam merespon 
dinamika masyarakat. 

b) Menggerakkan SDM NU agar lebih dinamis dan 
aktif untuk merespon kebutuhan dan kepentingan 
jama'ah. 

Cc) Mengembangakan kerjasama, jaringan dan 
kolaborasi dalam rangka memperluas khidmad 
dan kemanfaatan 


E. Mandat, Fungsi Dan Tugas Pokok 


1 


» 


Mandat 

Bahwa mandat Lembaga Kajian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat (LAKPESDAM 

PWNU NTB) berdasarkan pada : Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta hasil Muktamar 

Nahdlatul — Ulama tahun — 2015 — adalah 

menyelenggarakan program kajian, pendidikan dan 

pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka 
meningkatkan khidmah kepada warga NU 

Fungsi 

Bahwa fungsi Lembaga Kajian dan Pengembangan 

Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul 

Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lakpesdam 

PWNU NTB) adalah : 

I) Sebagai perangkat think-tank berkaitan dengan 
pengembangan peran strategis NU dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

1 Sebagai penggerak dan dinamisator dalam 
penyusunan pola pengembangan SDM di 

Ingkungan NU, 


Tugas 

1) Memperkuat institusi NU agar mampu 
mengartikulasikan kepentingan jamaah (dengan 
memberikan input substansial tekait issu 


81 


actual, strategis dan relevan) Melakukan kajian 

peran NU dalam bermasyarakat, 
berbangsa ” dan bernegara. Diseminasi dan 
mobilisasi gagasan pengembangan agama, sosial, 
budaya, hukum, politik dan ekonomi, yang 
toleran dan berkeadilan ala ahlussunnah wal 
jamaah 

2) Mengembangkan — dan memberdayakan 
sumberdaya manusia NU, melalui penguatan 
kelembagaan (jamilyah) dan warga NU 
(Jama'ah), pelatihan-pelatihan regular — dan 
tematik, mengembangkan program 
percontohan pemberdayaan masyarakat di 
lingkungan NU, melakukan pendidikan kewargaan 
(civic education), mengembangkan jaringan 
kerja, melakukan fasilitasi ” pendampingan 
warga dalam advokasi serta mengembangkan 
pusat data dan informasi. 


F. Nilai-Nilai Yang Dianut Dan Asas Kerja 


Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi 
Nusa Tenggara Barat memegang teguh nilai-nilai 
Ahlussunnah wal jama'ah sebagai landasan cara 
pandang, cara berfikir, cara bersikap dan berperilaku 
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berkhidmad 
untuk Nahdlatul Ulama. Nilai-nilai ahlussunnah wal 


82 


jama'ah yang dimaksud adalah, Al-Adalah (keadilan), Al- 
Musawah (kesetaraan), al-Tawasuth (moderat), al- 
Tawazun (keseimbangan), Al-Tasamuh (tolerai 

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi 
Nusa Tenggara Barat juga memegang teguh prinsipe 
prinsip Mabadi Khaira Ummah, yaitu As-Shidgu 
(uu), Akamanah (dapat dipercaya), Al-Adalah 
(bertindak adil), Atta'awun (saling menolong), Al- 
istigomah (konsisten dalam memegang agama Allah). 

Asas kerja yang dipedomani Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: 


1. Konsisten Dalam Prinsip 

2. Keadilan Dan Kerakyatan Dalam Orientasi 

3. Ilmiah dan Tabayyun Dalam Melihat Dan Menyelesaikan 
Masalah 

. Musyawarah Dalam Pengambilan Keputusan 

. Realistis Dalam Perencanaan 

. Manusiawi Dalam Ucapan Dan Tindakan 

. Profesional Dalam Kerja 

. Terbuka Dalam Manajemen 

. Kebersamaan dalam langkah 


opupua 


Struktur Kepengurusan 


Struktur kepengurusan Lembaga Kajian dan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah 


83 


Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(LAKPESDAM PWNU NTB) masa khidmad 2019-2024, 
sebagaimana surat keputusan PWNU NTB Nomor : 
66/PW/A.11.04/08/7/2019, tertanggal 04 Dzulgaidah 1440 
H/1L Juli 2019 M, terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan 
Wakil Bendahara. 

Komposisi kepengurusan berjumlah 12 orang 
penasehat, 1 orang ketua, 10 orang wakil ketua, 1 orang 
sekertaris, 10 orang wakil sekertaris, 1 orang bendahara 
dan 4 orang wakil bendahara. Sehingga total kepengurusan 
berjumlah 39 orang. Adapun nama-nama pengurus 
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (LAKPESDAM PWNU NTB) masa khidmad 2019-2024 
sebagai berikut : 


|NAMA PENGURUS li JABATAN 


TGH. LALU MUHAMMAD Penesehat 
TURMUDZI BADARUDDIN 

TGH. FAIZIN YAKUB : | Penesehat 
Drs. TGH.L SOHIMUN FAISOL, M.A Penesehat 
TGH. HABIBURRAHMAN Penesehat 
Prof. Dr. SUPRAPTO, M.Ag Penesehat 
Prof. Dr. MASNUN TAHIR, M-Ag Penesehat 
Dr. H. ADI FADLI, M.Ag :Ipenesehat 
Dr. JUMARIM, M.H! Penesehat 
Dr. SALEH ENDING,M.A : | Penesehat 


UALU. KHOTIBUL UMAM, M.A 


(penesehat 


AKHDIANSYAH, S.H! Penesehat 
SUDIRMAN, S.Pt M.Pd Penesehat 
JAYADI Ketua 

MOH. ABDUN NASIR, M-Ag,Ph.D Wakil Ketua 

L MUHAMMAD RIZKAN, M.HI Wakil Ketua 
L-MUHAMIMAD KAZWAENI. SHI | : | Wakil Ketua 
HARUN AZWARI, MH Wakil Ketua 
AHMAD APANDI, M.Pd 21 Wakil Ketua 
HERMAN, SE.I Wakil Ketua 
JAMILUDIN, M.Pd! Wakil Ketua 
AHMAD PATONI, SS. M.Pd Wakil Ketua 
IBNU ZUBAID, SPd Wakil Ketua 
NURSYAMSU, M.Ud 2 | Wakil Ketua 
APIPUDDIN, LLM 21 Sekretaris 
SUPARLAN, MH. Wakil Sekretaris 
JAMKUR, S.Pd Wakil Sekretaris 
L. MUHAMMAD ARIADI, M.Pd Wakil Sekretaris 
MUHAMMAD ZOHDI, S.Pd Wakil Sekretaris 


HAMDAN SYAFI"I, S.Sos 


Wakil Sekretaris 


AHMAD APRILLAH. M.Ed 


Wakil Sekretaris 


LUKMAN, S.Pd : | Wakil Sekretaris 
HERMAN, S.Pd Wakil Sekretaris 
SYAMSUL RAHMAN. 5.Sy :| Wakil Sekretaris 
UALU RIZOAN PUTRA JAYA, S.H! | : | Wakil Sekretaris 


8s 


YUUA PURNAMA SARI Bendahara 


MUHAMMAD ZAKARIA, M.Si : | Wakil Bendahara 
L JUNAIDI AHMAD. S.Kom. M.Sos | : | Wakil Bendahara 
'SULARMAN PURBATIN J, S.Pd : | Wakil Bendahara 


'Adapun surat keputusan pengurus wilayah Nahdlatul 
Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait kepengurusan 
LAKPESDAM PWNU NTB masa khidmad 2019-2024 sebagai 
berikut : 


TER 


SS Teeetas 
ba aa ia eta 
Oa Pia es 

BEE ESA 


8 


PENGURUS WILA YAN 
MAUDLATUL ULAMA NUSA TENGGARA HAKAT 
z aa 


H. Alamat Domisili Kantor 


Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (LAKPESDAM PWNU NTB) berkantor di 

Jalan Sunan Ampel Il Blok C. No.10 Perumahan Bumi Kodya 
Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota 
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Post : 83116 


|. Surat Keterangan Domisili Kantor 


Berikut adalah surat keterangan domisili kantor 
LAKPESDAM PWNU NTB berdasarkan surat keterangan 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Jempong Baru 
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Nomor : 
045/348/Kel-JB/VINI/2019, tertanggal 27 Agustus 2019. 


89 


J. Media Sosial Lembaga 


Dalam rangka meningkatkan penjangkauan publik serta 
mensyiarkan keberadaan Lakpesdam PWNU NTB berikut 
program dan kegiatannya, Lakpesdam PWNU NTB memiliki 
akun media sosial sebagai perangkat saluran 
komunikasinya. Berikut adalah media sosial yang 


“digunakan Lakpesdam PWNU NTB : 
Tacebook FT takpesdam NU NTB 

Lakpesdam PWNU NTB 
Instagram — |: | @lakpesdam. nu. ntb 
Kontak 2 Tos1917026119 // 081917739003 
Email : Diakpesdampwnuntb@gmali.com 
Website 2 | wwwlakpesdampwnuntb.com 


B1 


LAMPIRAN-LAMPIRAN 


92 


Penandatangan MOU Fakultas Ushuluddin dan 
Sosiologi Agama dengan Lakpesdam PWNU NTB 


sa 


Kegiatan PKL MAHasiswa Fakultas Ushuluddin dan 
Studi Agama UIN Mataram 


ss 


Dialog Santai Akses dan Layanan Keagamaan Bagi 
Penyandang Disabilitas 


56 


Kegiatan Pemetaan Kondisi Perempuan dan Anak 
Warga Ahmadiyah bersam DP#AKB Prov NTB 


s8 


Forum Silatul Afkar 
Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam 
Transnasional di Nusa Tenggara Barat 


AR 


99 


Muzakarah Ke-NU-an 
Menguatkan Struktur Menjaga Kultur 


Muzakarah Ke-NU-an 
Menguatkan Struktur, 
Menjaga Kultur 


100 


